“Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub: orang itu saleh dan 
jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.” (Ayub 1:1). Ayub adalah 
seorang yang kaya, mempunyai keluarga yang bahagia, dan hidup takut akan 
Tuhan, Ayub juga menjalankan perannya sebagai Ayah dan kepala rumah 
tangga yang baik dan menjadi imam bagi keluarganya (ayat 5). Sungguh 
kehidupan Ayub dan keluarganya adalah kehidupan yang ideal, tidak ada 
cacatnya. 

Namun, semua orang mengalami masalah, termasuk mereka yang 
paling saleh sekalipun. Tuhan menguji Ayub dengan berbagai masalah yang 
datang bertubi-tubi. Segala harta benda, kesehatan dan anak-anaknya 
lenyap dalam sekejap (ayat 6 — 12). Ada beberapa hal yang penting untuk 
kita ketahui, dalam usaha kita memahami catatan peristiwa itu, yaitu : 


Perang 

Pertama, pembicaraan antara Tuhan dengan iblis bukanlah 
pembicaraan di antara dua teman/sahabat, tapi tetap dua pihak yang 
berseberangan. Tuhan tidak pernah bersahabat dengan iblis, dan Tuhan 
tidak akan pernah memakai iblis untuk menyatakan kehendakNya. 


Kedua, jangan diartikan bahwa Tuhan sedang mencari gara-gara 
untuk Ayub, dengan memperkenalkan Ayub kepada iblis, tapi pernyataan 
itu diucapkan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa iblis mengincar Ayub 
(ayat 8). Mengapa saya katakan demikian? Kita tahu bahwa iblis tidak maha 


tahu, dan orang dengan nama Ayub 
tentu tidak hanya seorang. Setelah 
mendengar pernyataan Tuhan, iblis 
tidak bertanya kembali “Ayub yang 
mana?”, tapi terlihat iblis tahu Ayub 
mana yang dimaksud Tuhan. 

Dan kalau kita mencermati 
kalimat di dalam pernyataan ini, terlihat 
bahwa Tuhan sangat bangga dan 
hatinya disukakan dengan cara hidup 
Ayub. 

Ketiga, iblis melancarkan tuduhan 
(karena dia memang si pendakwa) (ayat 
9 — ayat 10). Tuduhannya ditujukan 
kepada dua pihak yaitu 

(a) Tuhan, bahwa Tuhan sudah 
menciptakan kondisi yang membuat 
Ayub tidak punya pilihan lain, kecuali 
takut akan Tuhan. 

(b) Ayub, bahwa motivasi ibadah 
Ayub adalah untuk memperoleh 
berkat. Ini adalah motivasi ibadah 
yang paling rendah, karena ibadah itu 
adalah perbuatan bakti kepada Tuhan. 
Itu adalah dari kita (manusia) kepada 
Tuhan, dan bukan supaya kita diberkati, 
tapi kita memberkati Tuhan. Mazmur 
16:7 dalam versi bahasa Inggris 
berkata: “I will bless (memberkati) the 
Lord........ 5 

Keempat, bukanlah berarti terjadi 
konspirasi antara Tuhan dengan iblis, 
untuk mencelakakan Ayub (Ayat 11— 
12), tapi yang terjadi adalah bahwa : 

(a) Tuhan tahu bahwa tuduhan 
iblis kepada Dirinya dan Ayub tidak 
benar. 

(b) Tetapi yang dapat 
mematahkan dakwaan iblis, adalah 
Ayub sendiri, dan Tuhan tahu 


bahwa Ayub sanggup membuktikan 
kebenarannya, karena itu Tuhan 
melepaskan Ayub untuk mematahkan 
dakwaan iblis. 


Jadi apa yang ditulis di ayat-ayat 
ini, bukanlah terbentuknya persetujuan 
yang merupakan konspirasi antara Tuhan 
dengan iblis untuk mencelakakan Ayub. 
Tapi genderang perang antara iblis 
dengan Tuhan, melalui Ayub. 

Dalam satu hari kehidupan Ayub 
berubah, dari kehidupan yang menjadi 
impian menjadi kehidupan yang 
dihindari (Ayat 13- 19). 

Kita harus selalu sadar bahwa 
dalam kehidupan ini, segala sesuatu bisa 
terjadi, kita harus mampu menerima 
kenyataan hidup, yang digambarkan 
oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah 
3:1-12, bahwa segala sesuatu di dunia ini 
ada waktunya. 

Sikap yang ditunjukkan oleh 
Ayub telah terbukti menjadi sikap 
yang berkenan kepada Tuhan. Meski 
kehilangan segalanya, ia tetap mengucap 
syukur dan memuliakan Tuhan (ayat 
21-22). 

Alkitab mengatakan, “Pencobaan- 
pencobaan yang kamu alami ialah 
pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab 
Allah setia dan karena itu Ia tidak akan 
membiarkan kamu dicobai melampaui 
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai 
Ia akan memberikan kepadamu 
jalan ke luar, sehingga kamu dapat 
menanggungnya.” (I Korintus 10:13). 8 
(Pdt. Samuel Handoko) 


otel itu hampir 
bangkrut. 
Adalah tugas 


Jim Johnson untuk 
menyelamatkannya. 
Jim memang memiliki 
kemampuan profesional 
untuk melakukan 
penyelamatan. 

Setiap malam dengan 
mengendarai mobilnya 
ia mendaki bukit di 
dekat hotel. Dari atas 
bukit itu, ia dapat 
memandangi hotel 

itu. Tujuan Jim naik 

ke bukit untuk duduk, 
dan berdoa selama 20 
menit. Bayangkanlah, 
Jim hanya seorang 
upahan, bukan pemilik 
hotel, setiap malam, 
selama 20 menit berdoa 
untuk hotel yang hampir 
bangkrut. Ia berdoa 
untuk para pekerja 
hotel dan keluarganya, 
pemilik, para tamu, 
dan untuk relasi bisnis 
hotel. Perlahan tapi 
pasti, perubahan yang 
menggembirakan 
terjadi. Dalam waktu 

1 tahun, manajemen 
hotel mulai dapat 
mengatasi krisis. 
Norman Vincent Peale, 
yang menuturkan 
kisah ini yakin bahwa 
kemajuan yang dicapai 
oleh hotel itu terkait 
erat dengan doa Jim 
setiap malam. 


Doa yang 


disertai dengan iman itu penting dan 
memiliki kuasa. Tuhan Yesus sendiri 
memerintahkan kita untuk berdoa 
dengan iman. 

“Karena itu Aku berkata 
kepadamu: apa saja yang kamu minta 
dan doakan, percayalah bahwa kamu 
telah menerimanya, maka hal itu 
akan diberikan kepadamu.” (Markus 
11:24). 

Yesus menggambarkan kuasa 
doa dengan iman begitu hebat, yaitu 
sanggup memindahkan gunung dan 
melemparkannya ke laut. 

“Aku berkata kepadamu: 
sesungguhnya barangsiapa berkata 
kepada gunung ini: Beranjaklah 
dan tercampaklah ke dalam laut! 
asal tidak bimbang hatinya, tetapi 
percaya, ....maka hal itu akan terjadi 
baginya.” (ayat 23). 

Yesus memakai gambaran 
itu untuk melukiskan sesuatu yang 
kelihatannya mustahil, tetapi menjadi 
mungkin karena Allah Mahakuasa. 
Dan mujizat semacam itu adalah hasil 
dari doa yang dinyatakan di dalam 
iman. 

Yesus mendorong murid- 
murid-Nya untuk memiliki iman 
yang meyakini bahwa Allah juga 
mendengarkan mereka. Iman yang 
bergantung kepada Allah yang Maha 
kuasa dapat menggapai segala 
sesuatu yang mustahil bagi manusia 
melalui doa (Yak. 1:6). 

Orang percaya dapat 
memperoleh apa yang diminta dalam 
doa asal sesuai dengan kehendak 
Tuhan (Mat. 6:10, 7:7). Jangan 
mengkhawatirkan kesanggupan Allah 
karena Allah Mahakuasa. 

Tetapi ada hal penting lain yang 
tidak boleh dilupakan. Seseorang 
yang beriman kepada Allah juga harus 
mempunyai hubungan yang baik pula 


dengan sesamanya. 

Melalui kisah di atas, kita diajar 
untuk tidak berdoa secara egois atau 
melulu soal pemenuhan kebutuhan 
diri sendiri. 


Elevator 
Bagaimana dengan kita, 
barangkali tempat kita bekerja 
tidak sedang dalam masalah, tetapi 
itu bukan alasan untuk tidak 
mendoakannya bukan? 
Alih-alih mendoakan 
tempat kerja, para pekerja 
seringkali ditemukan 
sedang menggerogoti 
dengan tidak bekerja 
secara sungguh- 
sungguh, korupsi uang 
dan waktu, persetan 
dengan perusahaan. 
Bukankah itu sama 
dengan tindakan bunuh 
diri? 


Sungguh menyentuh 
hati apa yang dilakukan Jim 
Johnson. Kita juga bisa berbuat 
yang sama. Mendoakan tempat 
kita bekerja, untuk kepentingan 
bersama. 

J. Arthur Rank, produser 
film Inggris, memiliki elevator yang 
langsung menuju kantornya. Tapi ia 
lebih memilih menggunakan tangga. 
Saat dia naik tangga, langkah demi 
langkah ia berdoa mohon pimpinan 
Tuhan untuk setiap langkah yang 
diambilnya hari itu. Ia menyebut 
tangga itu sebagai tangga doanya. 

Akankah Anda berdoa 
sementara berjalan dari tempat 
parkir ke kantor Anda? Ditanggung 
besar kuasanya dan sehat pula. 

Untuk berhasil, tidak cukup dengan 
kemampuan, kita perlu rahmat Tuhan. 
Maka rajinlah kita berdoa. MP Ag/ 


AI 


dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 : : 
: : Mawar Sharon 
@GMSt : 5 
Met : : Women 
: : Pk.10.00/ 
Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : Pk.10.00/ www.mstvtv ' GMS main hall 
11.00, 14.00, 17.00, : : Pdt. Soekirno Tarjadi 


20.00, 23.00 / (Jakarta) 


www.mstv.tv : 


Saksikan MSTV : !# De Cafe 


via mobile di 8 : 

Phaolaan : Pk. 02.00, 05.00, 08.00, | Aa Asi 

Blackberry & Android: : 11.00, 14.00, 17.00, : Pdt. Soekii Tarjadi 

http://mstv.tv : 20.00, 23.00 / . D0ekKirno larjadi 
: www.mstv.tv : Wakarta) 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


12114 


PK. 19.00, Nation Hii 
Ibu Fifi Letty (Jakarta) 


"waro bagi pendoa & 
Serbuk untuk Umum 


“Roh Prajurit” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Sumiati Supit 


# “Orang Gagal” 


: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


: 11.00, 14.00, 17.00, 


20.00, 23.00 / 


: www.mstv.tv 
: Pdt. Philip Mantofa 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdt. Rudi Sirait (lakarta) 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


: Pk.19.30/www.mstv.tv 


: 1 (Resun) 
: Before 30 Show 
: “Miracles Edition” 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00/ 

: GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 / 
: GMS main hall 


! Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16. 00, Pk.19.00” 


Pk.15.00/ www.mstv.tv Gn manual 


4 


' EagleKidz 
: jadwal di hal. 8 


Perjamuan Kudus 
: di setiap ibadah 


| Army 9 PI God 


Pemu 


' Pk.13.00/ 
| GMS main hall 


ore 30 Show 
iracles Edition” 


Pk.14.00/www.mstv.tv 


PDM. OHEN 
SANDJOTO 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

WWoereja mawar sharon 


GMS Surabaya 
Kebaktian Umum | PJ 
Kebaktian Umum II Pk. 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda PI 


Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
1.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 
& Rungkut 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Madiun 


Keb. Umum I Pk.17.00 

Keb. Youth Pk.10.00 

Hotel Kartika Abadi It. 1, Jl. Pahlawan 54 
Sekretariat: 


Jl. Hercules K-17, Bumi Antariksa 
Telp: 0351-466135 


GMS Sidoarjo 

Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Voltage Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Keb. Pro-M 4 Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 
eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak I Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 


eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sekretariat & tempat Ibadah: 

ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 
eb. Anak II Pk. 17.45 
eb. Remaja Pk. 10.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


GMS Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum II -- Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 


0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 
Jl. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 


Jl. Majapahit 198 


Telp. 024-6721318, 


'ax. 024-6720283 


CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Meeting Room Royal Palm It.8 


Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 


Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
Ruko GMS, Jl.Supu Yusuf 

(Depan Plaza Kubra) 

Cp : Novita (0852 5613 3910) 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
Keb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 
Komp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
(Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 

CP: 

Daniel S. 088801332789 

Iwan Hartono -62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 

Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru 

Jl. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 


Keb. Umum | (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Umum II (It.2) Pk. 18.00 
Keb. Anak (1t.3) Pk. 10.30 
Student Celebration Pk. 13.30 


Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 


085243536620 

GMS Medan (MY Home) 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 08.30 
Keb. Umum II -- Anak Pk. 11.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 

Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 

Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Keb.Youth Pk. 13.00 WITA 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


Semasa sekolah di bangku 
SD, dia sering dilecehkan oleh 
teman-temannya, secara fisik 
maupun perkataan. Bahkan 
gurunya pun pernah berkata, 
“Kalau punya cita-cita jangan 
tinggi-tinggi!!! Itu bagaikan 
punguk merindukan bulan”. 
Semua hinaan itu ia dapatkan 
karena keluarganya adalah 
golongan keluarga termiskin di 
kampungnya. 


Suatu hari setelah dia 
dihina oleh teman-temannya, 
dengan sedih ia menceritakan 
kejadian tersebut kepada 
ayahnya. Lalu dia diajak ayahnya 
ke ladang untuk menanam 
jagung. Sang Ayah bertugas 
melubangi tanah, dan dia 
yang memasukkan benihnya, 
kemudian menutupnya dengan 
tanah. 

“Nak, kenapa jagung ini 
ditutup tanah?” tanya ayahnya. 

“Tidak tahu pak, kasihan 
jagungnya merasa berat 
menahan tanah.” 


kesabaran 


Kemudian ayahnya 
memberikan sebuah pelajaran 
yang tidak akan pernah dilupakan 
sang anak seumur hidupnya, 
terutama ketika dihina teman- 
temannya: 

“Nak, jagung ini jika tidak 
ditutup, nanti dimakan burung, 
dimakan ayam. Artinya apa nak? 
Ini seperti hidup kita, seperti 
hidup kamu. Sekarang kamu 
dihina. Bertahanlah nak!!! Nanti 
kamu akan tumbuh. 

Begitu kamu tumbuh, 
jangan lupa disiram, dan dipupuk. 
Disiram itu artinya ditambah 
ilmu, dipupuk itu artinya kamu 
harus banyak berteman!!! Tapi 
di antara teman-temanmu itu, 
mungkin nanti ada teman- 
temanmu yang meledek, 
mengolok-olok, dan sebagainya. 
Nah, teman-teman yang 
meledek, mengolok-olok dan 
menghinamu, anggap sebagai 
pupuk kandang buat kamu.” 

Semenjak itulah, dia lebih 
giat belajar dan terus berprestasi 
hingga akhirnya dia berhasil 
lulus dan sukses sebagai insinyur 
pertanian. 


Tuhan Yesus pun pernah 
dianggap tidak waras oleh 
keluargaNya (Mrk 3:21). 

Orang Farisi menganggapnya 
kerasukan Beelzebul 
(Mrk. 3:22). Orang-orang 
sekampungNya di Nazaret 
kecewa dan menolakNya, 
meski Ia tidak berdosa 
dan tidak berbuat salah 
apapun (Mrk 6:1-6). Petrus, 
murid yang begitu dekat 
denganNya, menyangkalNya 
tiga kali. Yudas, murid yang 
begitu dipercaya sebagai 
bendahara, malah menjual 
dan mengkhianatiNya. 
Semua penderitaan dan 
penghinaan Ia terima tetapi 
Ia setia dan taat melaksanakan 
kehendak Allah. Petrus berkata: 
“Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak 
membalas dengan mencaci maki: 
ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, 
tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang 
menghakimi dengan adil” (1 Pet. 2:23). 


Apa respon Tuhan Yesus ketika dihina: 


Tuhan Yesus diam selama di 
pengadilan. Tuhan Yesus sabar menghadapi 
semua kekurangan murid-murid. Tuhan 
Yesus tenang menghadapi semua caci maki. 
Tuhan Yesus setia dalam penderitaan. 

Demi menyenangkan Tuhan dan mengasihi 
umatNya, la menelan semua pil pahit 
dengan sabar. 

Rahasia kesuksesan adalah bertahan 
dalam kesabaran. Bila Anda menghadapi 
hinaan atau ejekan, anggaplah semua itu 
seperti pupuk untuk keberhasilan kita. 
Ag/ 


KHUSUS KELAS 

2 CD KE AT. 

- HADIR DENGAN 
ORANG TUA - 


aa 
AN hi "14 


Eadlekidz 
5451335 xx 125 


